Studi Kasus 


Wlengenat V Loakup 
lewat 
Pembuatan Tabel Sederhana 


Vlookup digunakan untuk mengambil “referensi” dari tabel yang telah 
kita siapkan entah tabel itu berada di dalam worksheet yang sama atau 
pun worksheet yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan Vlookup 
akan membantu kita untuk menciptakan semacam master data berisi 
data-data utama yang bisa digunakan untuk pembuatan data-data lain- 
nya. 


(Cara Mudah Menggunakan Vlookup 


Untuk membantu Anda memahami bagaimana Vlookup bekerja, alang- 
kah baiknya jika kita memulai pembahasan tentang fungsi ini lewat 
contoh kasus yang sangat sederhana. 


Berikut langkah-langkahnya: 


1. Buatlah tabel sederhana seperti berikut ini: 


49 


SJ studiL.xIs (Compatibility Mode) 
A B Cc D E F G 


1 ID Nama Produk 

2 104| || 

3 103 ID (merek Produk 

4 104 101|pantene Shampoo 
5 101 102|Litebuoy Sabun 

6 102 103 Brisk Hair Cream 
2 103 104|Agnez Parfume 
8 101 

9 104 

10 101 

11 102 


- 
Is) 


Buat tabel sederhana untuk VLookup 


2. Klik di dalam sel B2. 
3. Ketik formula sebagai berikut: -VLOOKUP(A2:E4:G7:3). 


4. Tekan tombol Enter. Hasilnya, tulisan “Parfume” muncul di sel B2. 


EH studilxIs (Compatibility Mode) “ x 


A B Cc 

1 ID Nama Produk 
2 104|Parfume 

3 103 

4 104 

55 101 

6 102 

7 103 

8 101 

9 104 
10 101 
11 102 


Muncul data “Parfume” di dalam sel B2 


5. Arahkan kursor mouse di sudut kanan bawah pada sel B2. 


6. Klik-drag sampai ke dalam sel B11 sehingga seluruh data terkopi. 
Hasilnya terlihat seperti gambar di bawah ini: 


50 


EM studilxls (Compatibility Model “ 

A B £ 
Nama Produk 
104 | Parfume 
103|Hair Cream 
104| Parfume 


fe 


#N/A 
rr 
102 #N/A 
103 #N/A 
r 
101 #N/A 
—— 301 —— NA —| 
104 #N/A 
— 1 — SY. 5 
10 101 #N/A 
11 Oral #N/A 
12 m 


ani 


volvo lu 8 |w N|e 
- 
2 
ba 


Hasil yang Anda dapatkan 
Mengapa pada sel B5 hingga sel B11 mengalami masalah sehingga 


muncul pesan error #N/A? Karena kita tidak memanfaatkan Absolute 
Reference. Masalah ini akan kita pecahkan pada bab berikutnya. 


Memasukkan Vlookup Menggunakan Insert 


Function 


Anda juga bisa memasukkan fungsi Vlookup menggunakan fitur Insert 
Function. Untuk mempelajarinya, silakan membuka video tutorial di 
bawah ini: 


VIDEO TUTORIAL 


Cek video tutorial dengan judul “Vlookup Menggunakan Insert 
Function”. 


51 


52 


nInset Function 


INSERT 


entiy Financial 


82 hd xv 
BBookl - 
A 8 
ENI INama Produk 
2 toabp(aziea:67:3) 
3 103 
4 z0a| 
5 101 
6 100) 
7 103 
8 201 
9 toa) 
1 201) 
1 102 
1» 
Fr 
1 
is 
18 
” 
FE) 
1 
Es 
2 


PAGE LAYOUT 


Fundion Liorary 


3 


FORMULAS | DATA REMEW VIEW DEVELOPER  OFACETAR 
Detine Name 5 uas 
: Kk in Formula tiror 
« More | Name aten | Cakeultion Sans 
Functisnss' | Muragei ate from Select 2) Evaluate Formula | Windo sn sa 
Detinea Names Fomula Auditing atasation 
#VLOOKUP(A2:F4:G7:3) 
D E F & # 1 7 3s L m n 0 
Function Arguments 
1D IMerek Produk B2 an 
Toipantens Shamp3a rta yana A2 —.04 
iooltitebuoy. Sabun Tatte ary (etc (OI pantene Shampao:102Ntitebi 
23 erisk IHair Cream Ma An 2 
ioalagner (Perfume 


Range Ibokup 


peciy. By default the table must be sortedin'an sscending order, 


Formula result - Perfume 


Help on tni tuncton 


pertumes 


Loss fora value in the Isfimost column of table, and then tetums avalue in tha same row flom 3 colunn you 


(Cokinaex.num 15 tne column number in tab. array rram which tne matching value 
should be returnec. The first column of values in the tableis column i, 


ox 


Cancel 


grecoriue 


Video tutorial “Vlookup Menggunakan Insert Function” 


» 


Studi Kasus 


Wlemanfaatkan Ubsalute 
Reference 


Abosulte Reference adalah sel-sel yang letaknya tetap sehingga ketika sel 
lain yang merujuk pada reference itu berubah lokasi, tidak akan meng- 
alami masalah. Absolute Reference ditandai dengan adanya tanda “$” 
pada kolom atau baris. Untuk kasus-kasus penggunaan Vlookup, ab- 
solute reference biasanya mengacu untuk baris dan kolom sekaligus 
sehingga tanda “$” akan terlihat di depan baris dan kolom. 


Menggunakan Absolute Reference 


Pada contoh sebelumnya, pesan error “#N/A” muncul karena MS Excel 
tidak menemukan tabel yang direferensikan untuk baris kelima dan 
seterusnya. Hal ini terjadi karena tabel yang direferensikan hanya me- 
miliki empat baris saja. Agar referensi pada tabel tidak bergerak terus ke 
sel 5 hingga sel selanjutnya, maka kita perlu menguncinya menggunakan 
absolute reference. 


Berikut langkah-langkahnya: 
1. Hapuslah seluruh data dari sel B3 sampai B11. 


53 


54 


EH) studil.xIs (Compatibility Mode) " x 


104|/Parfume 


B Cc 


Oo v Oo UB WIN 


Bibi 
N | 


Menghapus sel B3 sampai B11 


Klik lagi di dalam sel B2. 


Modifikasi formula yang awalnya seperti ini -VLOOKUP(A2:E4:G7:3) 
menjadi seperti ini: #VLOOKUP (A2:$E$4:$G$7:3). 


Tekan tombol Enter. Hasilnya, tulisan “Parfume” muncul di sel B2 


lagi. 


Arahkan kursor mouse di sudut kanan bawah pada sel B2. 


Klik-drag sampai ke dalam sel B11 sehingga seluruh data terkopi. 


Hasilnya terlihat seperti gambar di bawah ini: 


Dio vjOo lu WIN Ie 


bls Ik 
N bo 


B 
Nama Produk 
104 | Parfume 
103 
104|Parfume 
101|Shampoo 


102|sabun | 
103 
101 
10a|Partume | 


101|Shampoo 


102 


Hasil yang Anda dapatkan 


Lantas, bagaimana caranya kalau kita ingin menampilkan mereknya dan 
bukan produknya? Masalah ini akan dipecahkan di bab berikutnya. 


VIDEO TUTORIAL 


Cek video tutorial dengan judul “Menggunakan Absolute 
Reference”. 


ETANN HOME INSERT PAGELAYOUT | FORMULAS | DATA” REMEW ”MEW  DEVELOPER — OFPCETAB gregorus - 1) 


k s sa ja Ia (Sy 9 Oetine Name » 
Insert | AutoSum Recenty Finan | Tet Date Lookup&l Math 8” More | Name 
Function 5 Used» - Reference Trig- Functions- 


nm (Merek Produk 
101|Pantene shampoo 
12 uifebuoy Sabun 
103|arisk Hair Cream 
1oalagnez (Partuma 


Pelajari absolute reference lewat video tutorial 


Menggunakan Absolute Reference Menggunakan 


Insert Function 


Anda juga memanfaatkan Absolute Reference menggunakan Insert 
Function. Cukup sisipkan tanda “$” baik pada kolom maupun baris. 


55 


56 


Lookup value 104 
Table array (101VPantene'Shampoo”:102/ Life... 
Col index num 23 


Range lookup logical 


“Perfume” 


Looks fora value in the leftmost column of atable, and then returns a value in the same row from a column you 
specify. By default, the table must be sorted in an ascending order, 


Table array is atable of text, numbers, or logical values, in which data is retrieved. 
Table array can be a reference to a range ora range name. 


Formula result - Perfume 


Help on this function Lo | 


Memasukkan Absolute Reference pada formula lewat Insert 
Function 


» 
Studi Kasus 


Ini Fungsi Col Index Num 


Formula yang kita ketik tadi berbentuk seperti ini: 
-VLOOKUP(A2:$E$4:$G$7:3). Angka terakhir, yaitu angka 3, adalah 
Col Index Num, yang digunakan untuk mengambil data dari kolom ke- 
tiga. Lihat gambar di bawah ini: 


io merek — (produk ”— 


| 202juitebuoy 


Kolom ketiga pada tabel yang dijadikan rujukan 
Jadi kalau ingin mengambil nama-nama merek, cukup isi dengan angka 2 
saja. 
Berikut langkah-langkahnya: 
1. Buatlah kolom baru di sel C. 


2. Kemudian, tulislah header seperti “Nama Produk”. Lihat contoh 
berikut ini: 


57 


b 


EH studiLxis (Compatibility Mode) " x | 


A B £ 

1 ID Nama Produk Nama Produk 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 102|Sabun 


Menambah kolom baru di sel C 


3. Letakkan kursor mouse di dalam sel C2. 
4. Buatlah formula seperti ini: #VLOOKUP (A2:$E$4:$G$7:2). 


5. Tekan tombol Enter. Hasilnya, tulisan “Agnez” muncul di sel C2. 


E studil.xIs (Compatibility Mode) “ x 
A B C 
ID Nama Produk Nama Produk 
104 Parfume 
103|Hair Cream 


1 

2 - 

3 

hang —— 
5 101|Shampoo 

6 

7 

8 

9 


zo2/sabun | | 
103Haircream |” | 
101| Shampoo 
104 Parfume 
10 101|Shampoo 


1m| — 202|sabun —”——— | ”———— | 


Tulisan “Agnez” muncul di sel C2 


6. Arahkan kursor mouse di sudut kanan bawah pada sel C2. 


7. Klik-drag sampai ke dalam sel C11 sehingga seluruh data terkopi. 
Hasilnya terlihat seperti gambar di bawah ini: 


58 


A..| B 1 6 | 
Nama Produk Nama Produk 
Parfume Agnez 


Brisk 
Agnez 
Brisk 
Agnez 

Pantene 


Lifebuo 


103 
104 


103 


104 
101 


Hasil yang Anda dapatkan 


Lantas, bagaimana caranya kalau kita ingin menambah daftar produk, 
nama, dan ID-nya? Masalah ini akan dipecahkan di bab berikutnya. 


Ne In ea 
D5, an, NP, 


59 


60 


Studi Kasus 


Wenambah Daftar Pucduk 


Untuk menambah daftar produk, prosesnya gampang saja. Berikut ini 
langkah-langkahnya: 


1. Tambahlah ID, nama produk, dan merek produk seperti yang di- 
inginkan. Lihat gambar di bawah ini: 


ID Merek Produk 
101|Pantene Shampoo 
102|Lifebuoy Sabun 
103 Brisk Hair Cream 
104|Agnez Parfume 
105|Mustika Ratu Kecantikan 
106|Wipol Pel Lantai 
107|Baygon Pembasmi Serangga 
108 Bagus Kamper NI) 


Menambahkan produk-produk baru ke dalam tabel yang 
dijadikan referensi 


2. Klik di sel terakhir dan lihatlah nama sel tersebut. Dalam hal ini, sel 
terakhir merujuk pada sel G11. 
3. Letakkan kursor mouse di dalam sel B2. 


4. Ubah formula yang awalnya: -VLOOKUP(A2:$E$4:$G$7:3) menjadi 
seperti ini: #VLOOKUP (A2:$E$4:$G$11:3). 


61 


5. 


10. 


62 


Arahkan kursor mouse di pojok kanan bawah pada sel B2 dan klik- 
drag sampai, katakanlah, ke sel B15. 


A B £ 
1 ID Nama Produk Nama Produk 
2: 104|(Parfume (Agnez 
3 103|iHair Cream Brisk 
4 10) Parfume Agnez 
5 101|/shampoo Pantene 
6 102|/Sabun Lifebuoy 
7 103||Hair Cream Brisk 
8 101|/shampoo Pantene 
9 104|Parfume (Agnez 
10 101|/Shampoo Pantene 
11 102) Isabun Lifebuoy 
12 #N/A 
13 #N/A 
14 #N/A 
15 #N/A 
16 mm 


Menambah kolom baru di sel C 


Letakkan kursor mouse di dalam sel C2. 


Ubah formula yang awalnya: -VLOOKUP(A2:$E$4:$G$7:,2) menjadi 
seperti ini: #VLOOKUP (A2:$E$4:$G$11:2). 


Tekan tombol Enter. Hasilnya, tulisan “Agnez” muncul di sel C2. 
Arahkan kursor mouse di sudut kanan bawah pada sel C2. 


Klik-drag sampai ke dalam sel C15 sehingga seluruh data terkopi. 
Hasilnya terlihat seperti gambar di bawah ini: 


EH studiLxIs (Compatibility Model“ x |” | i 
IPI..A B B D 


1 ID Nama Produk (Nama Produk 

2 104| Parfume 

3 Hair Cream 
24 Parfume 

5 Shampoo 

6 102|Sabun 

7 103|Hair Cream 

8 101|Shampoo 

9 104|Parfume 
10| Shampoo 
11 

12 | 

13 

14 

15 


an 
2 


Hasil yang Anda dapatkan 


11. Kalau sudah, masukkan ID produk-produk yang baru itu di sel A12 
sampai A15. 


HI) studiLxIs (Compatibility Model" x | | 
A B Cc 


1 ID Nama Produk Nama Produk 
2 104| Parfume Agnez 

3 103|Hair Cream Brisk 

4 104| Parfume Agnez 

5 101|/Shampoo Pantene 

6 102|Sabun Lifebuoy 

7 103|Hair Cream Brisk 

8 101|Shampoo Pantene 

9 104| Parfume Agnez 

10 101|Shampoo Pantene 

11 102|Sabun Lifebuoy 

12 105 Kecantikan Mustika Ratu 
13 106|Pel Lantai Wipol 
14 107|Pembasmi Serangga Baygon 

15| 20g|kamper —— |Bagus 


Data-data yang secara otomatis ditambahkan setelah kita 
menulis ID dengan benar 


63 


64 


aan 
Studi Kasus D 


Wlengganti #N JU 


Jika Anda menulis ID secara keliru, misalnya 200, maka akan muncul 
tulisan #N/A. Ini adalah pesan kesalahan yang artinya “Not Available”, 
atau data yang dirujuk tidak ditemukan. 


Kode #N/A itu terlihat jelek. Bagaimana caranya agar tulisan ini diganti 
dengan tulisan yang lebih manusiawi, misalnya “Data tidak Ditemukan”? 


Caranya adalah sebagai berikut: 
1. Untuk contohnya, klik sel B2 terlebih dulu. 


2. Modifikasi formula yang ada di dalam sel tersebut menjadi seperti 
ini: -IF(ISNA(VLOOKUP (A2:$E$4:$G$11:3, FALSE)),"Data tidak 
Ditemukan", VLOOKUP (A2:$SE$4:$G$11:3)). 


3. Arahkan kursor mouse di pojok kanan bawah pada sel B2 dan klik- 
drag sampai, katakanlah, ke sel B15. 


65 


MJ studiL.xIs (Compatibility Mode)" x || | 
A B | Cc 
1 ID Nama Produk 
2 104|Parfume 
3 103|Hair Cream 
4 104|Parfume 
5 101|Shampoo Ipantene 
6 102|sabun | 
Ta 103|Hair Cream Jsrisk 
(3 101|Shampoo 
| 9 104|Parfume 
10 101|Shampoo 
11 | 1021/Sabun i 
2) 105|Kecantikan 
13 | 106|Pel Lantai 
14 | 107|Pembasmi Serangga | aygon 
15 400|(Data tidak Ditemukan 


Menambah kolom baru di sel B15 
4. Sekarang, cobalah mengisi ID di kolom A dengan angka-angka asal 
(ngawur) yang tidak ditemukan di sel-sel rujukan. 


5. Kalau sudah tekan tombol Enter. Jika ID itu tidak ditemukan, maka 
akan muncul tulisan “Data tidak Ditemukar”. 


E An 
|) studiLxis (Compatibility Mode) “ x | 

A B kemana LL. 
Nama Produk Nama Produk 
104| Parfume 


Agnez 


110|Data tidak Ditemukan Data tidak Ditemukan 
200|Data tidak Ditemukan |IData tidak Ditemukan 
101|Shampoo 


102|Sabun 
103 
101|Shampoo 
104| Parfume 
102|Sabun 

12 | 105|Kecantikan 


13 106|Pel Lantai Wipol 
14 107|Pembasmi Serangga 


E) 


(15 400|Data tidak Ditemukan ||(Data tidak Ditemukan | 


Hasil yang Anda dapatkan 


6. Lantas klik pada sel C2 dan modifikasi formula menjadi seperti ini: 


7. Klik-drag sampai ke sel C15. 


66 


Fungsi ISNA Sebenarnya 


Fungsi ISNA digunakan untuk melihat apakah di dalam sebuah sel ter- 
dapat pesan error “#N/A” atau tidak. Jika ditemukan, maka akan meng- 
hasilkan nilai TRUE. 


as 
KATA 


67 


